: DEWAN PIMPINAN PUSAT 








PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 





Nomor 02-0200/A/DPP-GERINDRA/2022 
Lampiran 1 Bundel 
Perihal Undangan Diklat Kader GERINDRA Masa Depan (GMD) 
Partai GERINDRA 
Kepada Yth. 


1. Ketua DPD Partai GERINDRA 

2. Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten/Kota 

3. Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai GERINDRA 

4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA 


di- 
Tempat 


Salam Indonesia Raya!!! 

Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA akan melaksanakan kegiatan Pendidikan 
dan Latihan (Diklat) Kader GERINDRA Masa Depan (GMD). Sehubungan dengan hal 
tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 


1. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kader GERINDRA Masa Depan (GMD) akan 


dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal : Selasa, 1 Maret 2022 s.d. Selesai 
Waktu : 08.00 WIB 

Tempat : DPP Partai GERINDRA 


Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, 
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 


2. Persyaratan Peserta: 


Laki-laki atau Perempuan, 

Berusia maksimal 30 tahun, 

Berijazah minimal sarjana Strata Satu (S1), 

Memiliki IO Point minimal 110 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes 
10, 

Sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengikuti kegiatan fisik yang 
ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, 

Telah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama, 

Memiliki pengalaman dan/atau aktif di Organisasi, 

Calon peserta latihan kader adalah keluarga atau kerabat kader Partai 
GERINDRA yang aktif, serta 

Bersedia untuk mematuhi dan menaati visi dan misi Partai GERINDRA, 
Sumpah Kader Partai GERINDRA dan jati diri kader Partai GERINDRA, 
Mengisi Formulir Pendaftaran: https://bit.Iy/FormPendaftaranGMD . 


Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 
Tlp. 021-7892377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712 
Website: www.partaigerindra.or.id, e-mail: sekretariat@partaigerindra.or.id 


“ DEWAN PIMPINAN PUSAT 
@ GERINDRA 
GERINDRA 


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 


3. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 25 Februari 2022 


DEWAN PIMPINAN PUSAT 
PARTA GERAKAN INDONESIA RAYA 


(DPP PARTAI GERINDRA) 
PARTAI 


Ketua Umum Sekretaris Jenderal 


H. PRABOWO SUBIANTO SERINDRA ih MUZANI 





DEWAN PIMPINAN PUSAT 


| DEWAN PIMPINAN PUSAT 


SERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 


Lampiran 1 
Kelengkapan Peserta 


A. Peserta wajib membawa perlengkapan pendaftaran sebagai berikut: 

e Fotokopi KTP, 

e Fotokopi ijazah terakhir, 

e Sertifikat IO test, 

e Curriculum vitae, 

e Surat sehat dari dokter yang menerangkan bahwa tidak memiliki penyakit asma 
maupun penyakit yang membahayakan, serta mampu mengikuti kegiatan fisik, 
serta 

e Fotokopi kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19, 

e Surat hasil test PCR maksimal 3x24 jam. 


B. Peserta wajib membawa perlengkapan pribadi sebagai berikut: 
e Sepatu pantofel berwarna hitam (1 pasang), 
e Sepatu olahraga (1 pasang), 
e Kaos kaki berwarna putih (3 pasang) dan warna hitam (4 pasang), 
e Kaos T-Shirt berwarna putih (4 potong), 
e Jilbab warna putih bagi perempuan yang berjilbab, 
e Kemeja lengan pendek berwarna putih, 
e# Kemeja lengan panjang berwarna putih, 
e Celana panjang bahan berwarna hitam, 
e Celana panjang bahan berwarna krem, 
e Perlengkapan ibadah, 
e Perlengkapan mandi, 
e Handuk, 
e Jaket, 
e Sleeping bag, 
e Penutup kepala dan syal untuk melindungi tubuh dari udara dingin, 
e Sandal jepit, 
e Obat-obatan dan perlengkapan pribadi lainnya, serta 
e Koper maksimal ukuran kabin. 


: DEWAN PIMPINAN PUSAT 
SERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 


FORMULIR PENDAFTARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERINDRA MASA DEPAN (GMD) 
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 


antam (Tom CO) pena Ora CN 
I. Data Pribadi Calon 


angan, (aan Nenen tan 
Tempat, Tgl Lahir PJU UD Uu Ulu 





Jenis Kelamin (") : Lj Laki-laki IN Perempuan 
Status Perkawinan (") LI Menikah ( ) Ll Belum Menikah rj Janda/Duda ( ) 
Agama (") Ll Islam LJ Protestan CJ Katholik 

CJ Hindu Lj Budha Lj Konghuchu 


Alamat Rumah UU UU UU 
RDI w: DIII esa: IUMUUUUUUULUU 

Kecamatan -( JCO II UMUKUULUUULU 
Kabupaten/Kota () :( | Kab: ( | Kota: CICI IT UUUUUUUUULU 
Provissi CJ IU MOU 





No. Handphone HOOK U 
Emma ea AA 

Ukuran Sepatu : LIL 

Ukuran Baju (“) LC Jm DJ CL Jxu DoJxxu Do JxxxL 

Ukuran Celana : LIL 

IL Pendidikan & Riwayat Organisasi 2 He 
Pendidikan Terakhir/Jurusan |”) / Li 
Universitas HOOK 
Pendidikan Non Formal #/ JUL 
/ Kursus HOOK 


Diklat Yang Pernah Diikuti : TIPU 
HOOK 
Pengalaman Organisasi —— : CU UULLU 
Hoo KUKU 


: DEWAN PIMPINAN PUSAT 


SERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 


Penghargaan / Prestasi 


MILK DULU 
HULU 


« Pilih salah satu yang benar 





BEA —— Aa A As . Ta — Ho | 


1. Bagaimana kondisi kesehatan Saudara saat ini ? (") 


LJ Sehat | Kadang - Kadang Sakit 
2. Riwayat Penyakit Dalam / Akut / Menular ? 


HOOK DULU 
HULU 


3. Apakah Saudara pernah mengalami kecelakaan berat atau patah tulang ? (beri lingkaran di gambar tubuh) 


| Sering Sakit 


Bagian kanan Bagian kiri 





..2022 
“Oon ag 


(TTD & Nama Lengkap) 


